


leux

by Mato-san



Category: Haikyu/ハイキュー
Genre: Friendship
Language: Indonesian
Status: Completed
Published: 2014-05-21 17:47:22
Updated: 2014-05-21 17:47:22
Packaged: 2016-04-26 18:49:31
Rating: K+
Chapters: 1
Words: 377
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Haiba Lev, 1-B, Ingin menjadi middle blocker sehingga bisa mengurangi beban Libero. [Nekoma-centric, Drabble, light Lev/Yuuki] Mind to RnR? :9





	leux

Disclaimer: Haikyuu! © Furudate Haruichi. leux © Mato-san (Nekoma Miaw).

* * *

><p>Sekali pun umur mereka sama, dia lebih pendek darinya. Jauh lebih pendek, malahan.<p>

Saat mereka berjalan bersama, beberapa murid tertawa melihat mereka. Perbedaan kondisi fisik di antara keduanya terlalu mencolok—begitu kata mereka.

Yang satu dianugerahi tubuh tinggi bersifat genetik. Yang lainnya bertubuh normal relatif pendek untuk pemuda seusia mereka.

Yang tinggi memiliki rambut dengan warna kusam. Yang pendek memiliki rambut berwarna lembut bak telah dicat dengan lelehan cokelat bercampur madu.

Kulit sang pemilik rambut kusam bagaikan bulan yang bersinar samar, pucat. Kulit sang pemilik rambut cokelat terang berwarna normal seperti orang Jepang pada umumnya, langsat.

Si pemuda pucat selalu tertawa dan bersikap bodoh di mana pun ia berada. Si pemuda langsat biasanya tertawa normal dan bersikap manis diselingi kedipan mata polos miliknya.

"Oy,"

"Hm?!"

"Kau menggemari olahraga apa?"

"Voli. Memangnya ada apa?"

"Memegang posisi apa?"

"Libero, tentu saja. Tidak ada posisi yang lebih baik untukku di olahraga itu."

"Kau mencintai voli?"

Kekehan kecil mengawali jawaban dari pertanyaan sederhana tersebut. "Sangat."

Helaan nafas mengiringi setiap lekukan yang tercipta di atas kertas di hadapan mereka berdua. Sebuah pena bergerak kesana-kemari, merangkai tiap garis membentuk tulusan kanji bercampur katakana beserta sedikit angka.

"Aku akan ikut ekskul voli."

Senyum terpatri di bibir pemuda dengan tubuh yang lebih kecil. "Posisimu kelak akan menjadi middle blocker, Haiba-kun."

Pemuda kelewat tinggi dengan nama lengkap Lev Haiba itu menyerngit. "Mengapa kau tahu, Shibayama?"

Untuk kedua kalinya dalam rentan waktu berdekatan, Yuuki Shibayama kembali tersenyum—meski kini terkesan tidak memiliki petunjuk. "Karena aku sahabatmu?!"

Seringaian lebar kini menghiasi wajah si Blasteran Rusia, tapi dia tidak mengatakan apapun—hanya merangkul sang sahabat baru dan menepuk pucuk kepalanya dengan riang.

Alasan yang dibuat pemegang posisi Libero itu memang terdengar klise, tapi hal itu berhasil membuat Klub Voli SMA Nekoma menerima kehadiran pemain voli amatiran yang siap menjadi Tembok Penghadang terkuat yang mereka pernah punya.

_Haiba_ _Lev_, _Kelas_ _1-B_.

_Ingin_ _bermain_ _menjadi_ _middle_ _blocker_ _sehingga_ _bisa_ _mengurangi_ _beban_ _Libero._

.

Kuroo Tetsuro hanya tersenyum saat menerima formulir pendaftaran itu dari tangan seorang pemuda tinggi dengan kontur tubuh atletis.

_'Arigatou_, _Shibayama-kun.'_

* * *

><p>A. N : Nekoma-centric yeaah! Cinta banget saya sama sekolah tersebut nyahaha... Kuroo cuma numpang lewat, Kenma malah gak nongol. Tapi biarlah?

Mind to Review? :9


End file.
